
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 322130 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 810/ Zl /PANSELDA.TA/2018 
TENTANG 

HASIL AKHIR SELEKSI 

PENERIMAAN CPNS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

TAHUN ANGGARAN 2018 


Mendasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26- 
30/B6518/Xll/18.01 tanggal 29 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil 
Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2018, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi 
Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 oleh Panitia Seleksi 
Nasional adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini; 

2. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran 
pengumuman sebagaimana angka 1 yaitu : 

a. Kode "Pl" adalah Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan 
peringkat terbaik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018; 

b. Kode "P2" adalah Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik 
berdasarkan Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018; 

c. Kode "L" adalah Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Tahun Anggaran 2018, yaitu : 

• Peserta yang memenuhi persyaratan sesuai pengumuman dan surat 
pernyataan yang telah ditandatangani diatas materai serta mengikuti 
seluruh tahapan seleksi; 

• Peserta yang memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi yang telah 
ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi 
Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan 
oleh Panitia Seleksi Nasional; 







d. Kode : 'L-1" adalah Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi 
antara jenis formasi (umum-khusus) dalam jabatan/ pendidikan yang 
sama; 

e. Kode M L-2'' adalah Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi 
antara lokasi formasi dalam jabatan/ pendidikan yang sama; 

f. Kode "SP" adalah mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki 
sertifikat pendidik dan sesuai linieritasnya yang dikeluarkan 
Kemendikbud/ Kemenristekdikti / Kemenag; 

g. Kode "TL" adalah peserta yang Tidak Lulus karena tidak masuk 
peringkat dalam formasi; 

h. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir/ tidak mengikuti seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB); 

i. Kode "K2" adalah formasi tenaga pendidik Eks Tenaga Honorer K2 yang 
mendapatkan nilai SKB penuh 100 sebagai pengganti SKB; 

3. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir wajib melakukan 
konfirmasi melalui WhatsApp 081359474086 paling lambat hari rabu 
tanggal 2 Januari 2019 dengan format sebagaimana contoh : 


Nama : 

IZUL KARASEHAN 

No. peserta 

: 65181XXXXXXXXX 

Jabatan 

: ARSIPARIS AHLI PERTAMA 


Untuk jadwal pengarahan dan ketentuan pemberkasan akan diberitahukan 
lebih lanjut melalui website : https://bkd.tulungagung.go.id ; 

4. Lain-lain 

1) Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang 
dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP); 

2) Apabila peserta tidak melengkapi data/ dokumen dalam jangka waktu 
sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut 
dinyatakan gugur/ mengundurkan diri; 

3) Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil 
akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak 
sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan 
peserta; 

4) Seluruh dokumen persyaratan pemberkasan menjadi milik panitia dan 
tidak dapat dikembalikan; 

5) Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; 







6) Kepada peserta yang belum berhasil, kami atas nama Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung mengucapkan terima kasih atas partisipasinya 
telah mengikuti seleksi penerimaan CPNS Daerah Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung; 


Tulungagung, 3! Desember 2018 


a. n. Plt. BUPATI TULUNGAGUNJG 

DAERAH 
Seleksi Daerah 



ZI. MM 

lama Madya 
199003 1 006 









